WikipediA 


Bahasa Kanuri 


Kanuri adalah kontinum dialek yang diucapkan oleh 
sejumlah empat juta orang, pada 1987, di Nigeria, Niger, 
Chad dan Kamerun, serta minoritas kecil di selatan Libya 
dan oleh diaspora di Sudan. Ini tergolong Sahara Barat 
subphylum Nilo-Sahara. Kanuri adalah bahasa yang 
terkait dengan kerajaan Kanem dan Bornu yang 
mendominasi kawasan Danau Chad selama seribu tahun. 

Urutan kata dasar dari kalimat Kanuri adalah subjek- 
objek-verba. Hal ini tidak biasa secara tipologi secara 
bersamaan memiliki penempatan di belakang dan pasca- 
nominal pengubah - misalnya, "Bintu's pot" akan 
dinyatakan sebagai nje Bintu-be, "pot Bintu-of". 

Kanuri memiliki tiga nada: tinggi, rendah, dan jatuh. Ini 
memiliki sistem ekstensif melemahnya konsonan 
(misalnya, sa- "mereka" + -buna "telah makan" > za- 
wuna "mereka telah makan". 

Secara tradisional lokal lingua franca, penggunaannya 
telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Paling 
pertama penutur berbicara berbahasa Hausa atau Arab 
sebagai bahasa kedua. 

Distribusi geografis 


Kanuri dituturkan terutama di dataran rendah dari 
cekungan Danau Chad, dengan penutur di Kamerun, 
Chad, Niger , Nigeria dan Sudan. 

Pranala luar 


■ Map of Central Kanuri language from the LL-Map 

project (http://llmap.org/languages/knc.html) 

■ Information on Central Kanuri language from the 

MultiTree project (http://multitree.org/codes/knc) 

■ Kanuri Vocabulary List (http://wold.livingsources. 

org/vocabulary/5) (from the World Loanword 
Database) 

■ PanAfrican LIOn page on Kanuri (httjD://www.pan 

afrillOn.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Kanur 

i) 

■ Alphabet Kanuri (http://www.sciences.univ-nante 

s.fr/info/perso/permanents/enguehard/recherche/ 

Afrique/alphabet_kanuri.htm) 


Kanuri 


Dituturkan di 

2 Niger, | | Nigeria, |§| 
Chad, | Kamerun 

Wilayah 

Afrika Barat 

Etnis 

Kanuri (Yerwa Kanuri dsb.), 
Kanembu 

Penutur 

tak diketahui (4 juta; versi 

bahasa 

1985) 

Rumpun 

bahasa 

Nilo Sahara 

■ Sahara 


■ Sahara Barat 

■ Kanuri 
Kode bahasa 
ISO 639-1 kr 

ISO 639-2 kau 

ISO 639-3 kau - kode inklusif 

Kode individual: 

knc (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=knc) - Central Kanuri 

kby (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=kby) - Manga Kanuri 

krt (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=krt) - Tumari Kanuri 

bms (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=bms) - Bilma Kanuri 
kbl (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=kbi) - Kanembu 

















































Templat: Bahasa di Nigeria 




Peta penggunaan mayoritas dari lima bahasa 
utama dari kelompok bahasa Kanuri. 

■ BMS Kanuri, Bilma 

■ KNC Kanuri, Central 

■ KBY Kanuri, Manga 

■ KRT Kanuri, Tumari 

■ KBL Kanembu 




Uji coba W ikipedia 



Bahasa Kanuri di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kanuri&oldid=11803851' 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 03.30. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















